LEMBAGA TAHFIZH BERSANAD 
YAYASAN SYAIKH ABU RUWAIS 

Jl Monginsidi no 54, Margoyudan, Surakarta 
HP 085725505508 E-Mail tahfizh.aburuwais@gmail.com 

No : 02/Sek-P/X/2017 Surakarta, 30 November 2017 

Perihal : Permohonan 

Kepada: 

Pantia MHQ Amir Sulthon Atase Agama Kedubes Saudi Arabia di Jakarta 



AjlSijJj Aul J ^ J Ajll 


Segala puji syukur hanya kepada Allah, tidak ada lllah selain Allah dan Shalawat salam kepada Nabi 
Muhammad Shallahu 'Alaihi wasalam sebagai suri teladan terbaik untuk umat manusia. 

Bersama dengan surat ini kami dari Yayasan Syaikh Abu Ruwais yaitu lembaga tahfizh bersanad. 
mengajukan salah satu santri kami yang belajar ditempat kami, Yaitu: 

Nama : Hasan bin Ahmad 

Umur :16th 

Hapalan :30Juz 

Untuk bisa mengikuti Lomba MHQ Kedutaan Besar Saudi 2018 di Jakarta. Dengan ini kami meminta 
formulir kepersertaan. 

Demikian permohonan kami, besar harapan kami untuk mendapatkan respon. Atas perhatianya kami 
ucapkan Jazakamullah Khoiran Khatsiran. 




